Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


Y- 

Hizbun-Nashr-2 

(Bacaan untuk Memperoleh Kemenangan) 







Oleh shuaib salleh 


Page 1 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 




Dengan Nama AllahYang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. 

Ya Allah, aku meminta kepada-Mu agar Kau benamkan 
aku ke dalam samudera cahaya Kebesaran-Mu yang 
menaklukkan, yang potensial dan kuatsecara lahiriah 
maupun batiniah. Sehingga wajahku memancarkan 
Cahaya Kebesaran-Mu. Sehingga itu akan menyilaukan 
mata orang-orang yang dengki, pembangkang, dan 
setan-setan dari kalangan manusia dan jin semuanya. 
Sehingga mereka tidak dapat menyerangku dengan 
panah kedengkian dantipudaya lahiriah maupun batiniah 
mereka. Dan pandangan mereka tertunduk malu untuk 
meli hatku.Tengkuk-tengkuk mereka tertunduk 
menghadapi seranganku. Tutupilah aku, wahaiTuhanku, 
dengan tirai yang bagian dalamnya adalah cahaya 
sehingga keadaan ruhaniku menjadi indah karena 
kedekatannya, dan kata-kata serta tindakanku terbentengi 
dengan sentuhannya. Dan bagian luarnya adalah api 
sehingga wajah musuh-musuhkuterbakardengan 
kebakaran yang mematahkan keinginan mereka 
terhadapku, sampai mereka berpaling dari tujuan mereka 
semula, dalam keadaan terusir, kalah, gagal, tertunduk, 
dan terhinakan. Mereka berbalik arah dan mengobrak- 
abrik kampungnya serta merusak rumah-rumah mereka 
sendiri dengan tangan mereka dan tangan kaum mukmin. 


Oleh shuaib salleh 


Page 2 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


v d?" .1 ».t / ti1i ~<V, 


‘w|j U^J ci, 

\5 : ^ * uf^ <^J %P *Sr=> Q -> 



j\p\J*A> \j tjfe jZp& 




„ 'Z 

• * \ i *5 / 




Dan aku memohon kepada-MuCahaya sebagaitirai yang 
melindungi kemuliaan cahaya Wajah-Mu, cahaya yang 


Oleh shuaib salleh 


Page 3 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


menghalangi dari pandangan mata. Agar kaututupi aku 
dengan cahaya Nama-nama-Mu di dalam cahaya Rahasia- 
Mu, dengan penutup yang cukup tebal untuk 
membentengiku dari segala kekurangan yang akan 
mempengaruhiku dalam esensiku maupun aksidenku, dan 
membatasi antara aku dan orang yang bermaksud jahat 
terhadapku. Aku memohon kepada-Mu sesuatu yang 
dengannya Engkau hidupkan aku, dari anugerah-Mu yang 
Engkau berikan, dan keutamaan-Muyang Engkau 
tenggelamkan aku di dalamnya. Juga apa pun yang 
Engkau tetapkan bagiku, dan yang Engkau wajibkan 
atasku, atau karena aku, untukku, tentang aku, dan untuk 
kepentinganku. Sesungguhnya Engkau adalah Penolak 
segala yang buruk dan dibenci, dan Engkau Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Wahai Yang menyinari setiap cahaya, 
bajuilah aku dari Cahaya-Mu, dengan pakaian yang 
menjadikan terang bagiku segala yang meragukan dari 
persoalan-persoalan batiniah maupun lahiriah. 
Padamkanlah cahaya musuh-musuhku dan pendengki- 
pendengkiku sehingga mereka tidak dapat mendekatiku 
kecuali dalam keadaan hina, tunduk, hancur, dan payah. 
Sehinggatidaktersisa di antara mereka yang menindas 
dan menjajah. Semoga Penjaga Neraka menahan mereka 
dariku, dan semoga pilar-pilar mereka dihancurkan oleh 
malaikatyang berjumlah delapan. Tariklah ubun-ubun 
mereka, demi semua Nama yang Kausebut Diri-Mu 
dengannya, atau Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau 
Engkau ajarkan kepada seseorang dari hamba-Mu, atau 
yang Engkau simpan dalam pengetahuan gaib di sisi-Mu, 


Oleh shuaib salleh 


Page 4 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


atau demi apa yang menjadi hak-Mu, dan demi hak-Mu 
atas semua yang memiliki hak atas-Mu. 



Wahai Kebenaran! Wahai Yang Jelas! Wahai yang Hidup! 

Wahai Yang Berdiri Sendiri! Ya Allah! Ya Tuhan! Wahai 

Penolong! Aku memohon kepada-Mu dengan Nama- 
nama-Mu yang indah, dengan sifat-sifat- M u 
yang sempurna dan agung, dengan 'Arsy-Mu 
dan apa-apa yang dikandungnya, juga dengan 
keagungan-Muyangtinggi, dan dengan Dia yang 
bersemayam di atas 'Arsy dan meliputi seluruh kerajaan, 
lalu mendekat dari turun hingga bagaikan jarak 


Oleh shuaib salleh 


Page 5 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


dua busur atau bahkan lebi h dekat (QS 53: 8-9). Agar 
Engkau muncul kan matahari kewibawaan yang 
memesona dan cemerlang, yang kokoh dan kuat secara 
lahirmaupun batin, pada wajahku sehingga membutakan 
setiaporangyang memandangku dengan pandangan 
permusuhan, merendahkan, dan penghinaan. 

Hal itu akan membuatnya berpaling dariku saat ia 
mendekat kepadaku, tertolak oleh rasa takut akan 
kehancuran dan bencana yang mengancam. 
Liputan-Mu atas segala sesuatu akan meliputi mereka 
sehingga tak seorang pun dari mereka yang tersisa 
dan mereka pun tak memiliki pelindung terhadap hal itu. 


"Dengan Nama Allah" ada di depan kami, "Dengan Nama 
Allah" ada di belakang kami, "Dengan Nama Allah" 
ada di atas kami, "Dengan Nama Allah"ada di bawah 
kami, "Dengan Nama Allah" ada di kanan kami, "Dengan 
Nama Allah" ada di kiri kami. 




Oleh shuaib salleh 


Page 6 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


Wahai Pemimpin kami, wahai Junjungan kami! 
Kabulkanlah doa kami dan berikanlah apa yang kami 
minta. Sehingga orang-orang yang berbuat zalim akhirnya 
terhenti. Dan segala puji bagi Allah,Tuhan semesta alam 
(QS 6: 45). 


Dan Allah melingkupi mereka dari belakang mereka. 
Bahkan itu adalah Quran yang mulia, dalam lembaran 
yang terjaga (QS 85: 20-22). 


Bila Kami Menghendaki, akan Kami turunkan kepada 
mereka suatu tanda dari langit, sehingga tengkuk mereka 
akan tertunduk di hadapannya (QS 26: 4). 

Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


Dengan Nama AllahYang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. 

Ya Allah, wahai Pengasih, wahai Penyayang! Wahai Yang 
Hidup, wahaiYang Berdiri Sendiri! Kaf-Ha-Ya-'Ain-Shad... 

(QS 19: 1) Ha-MTm, 'Ain-ST-Qaf.. (QS 42: 1-2). 
Semoga Allah menyampaikan shalawatdan salam atas 
junjungan kami, Muhammad, dan kepada keluarganya 
serta para sahabatnya. 





Oleh shuaib salleh 


Page 7 


